BEDA  RASUL  - NABI 


Dari  kata  risalah  = misi. 


Rasulc 

Jadi  rasul  itu  dalam  kapasitas  vertikalnya  adalah  penerus  risalah 
atau  penerima  misi  besar. 


Dari  kata  nubuwwah  = kenabian. 


Nabi 

Nabi  dalam  kapasitas  horisontal,  tugasnya  menyampaikan  risalah  / 
misi  kepada  umat  manusia. 

Nabi  memperkuat  tugas  Rasul,  dan  memakai  kitab  yg  diturunkan 
kepada  Rasul. 


RASUL  DALAM  ALQUR' AN 

NABI  DALAM  ALQUR' AN 

1.  Nuh  <1117===-  Rasul  Global 

1.  Idris 

2.  Hud 

2.  Ishaq  (moyang  Israel) 

3.  Sholeh 

3.  Yaqub 

4.  Zubair 

4.  Yusuf 

5.  Ismail 

5.  Zulkifli 

6.  Luth 

6.  Ilyasa 

7.  Syuaib 

7.  Ayyub 

8.  Musa 

8.  Harun 

9.  Ilyas 

9.  Daud 

10.  Yunus 

10.  Zakariya 

11.  Isa 

11.  Yahya 

12.  Muhammad 

1. 


3 Rasul  diantaranya  adalah  Rasul  Global  (Nuh,  Ibrahim,  Muhammad). 


9 Rasul  lainnya  adalah  Rasul  lokal. 


